Membuat Live Usb Linux Mint 14 "Nadia" 
(Menggunakan LiLi di Windows) 



Asep Roni Hermansyah, http://www.arhsa.wordpress.com 
Sabtu, 21 September 2013 



A. Muqodimah 

Menginstal Sistem Operasi (Linux, Window, Mac OS X, FreeBSD, dll.) secara umum bisa 
menggunakan dua macam media; CD/DVD instaler atau Live USB (flashdisk). Walaupun 
sebenarnya ada media/cara lain yang bisa digunakan seperti kloning/ghost antar hardisk atau 
melalui media Micro SD/MMC (seperti Android atau Raspberrypi) atau juga menggunakan 
jaringan. Pada tutorial ringkas ini yang akan dibahas hanya satu, menggunakan Flashdisk atau 
Live USB. 

B. Keuntungan Menginstal dengan Live USB 

Apa keuntungan menginstal Sistem Operasi dengan Live USB? Banyak, diantaranya: 

1 . Meminilalisir penggunaan plastik (CD/DVD) untuk menjaga alam. 

2. Tidak ada pengeluaran materi (biaya membeli keping CD/DVD) 

3. Kegagalan proses burning/copying tidak berpengaruh pada stok CD/DVD. 

4. Flashdisk Bisa digunakan berkali-kali 

5. Walaupun digunakan sebagai media instalasi, Flasdisk tersebut tetap bisa digunakan untuk 
menyimpan/tranfer data. 

6. Bisa digunakan sebagai Sistem Operasi portable. Bahkan, dengan teknologi persistence 
semua perubahan pada sistem operasi dan data portable ini bisa disave (seperti Puppy Linux, 
atau Live USB yang diseting Persistence, bukan hanya Live). 

7. Bisa digunakan sebagai Rescue disk (perbaikan). Seperti mengembalikan MBR di Windows 
atau mengembalikan GRUB di Linux. Atau memperbaiki sistem yang error seperti Distro 
Linux Knoppix. 

8. Bisa digunakan untuk manajemen Partisi, (hampir setiap distro menyertakan GPARTED, 
atau menggunakan distro khusus seperti Parted Magic atau GPARTED versi ISO/Live) 

9. Ada banyak aplikasi untuk membuat Live USB. Seperti Unetbootin untuk Windows dan 
Linux. LiLi (Linux Live USB Creator) untuk Windows. Dll. 

10. Keuntungan lainnya bisa Anda tambahkan setelah mempraktekan Tutorial ini. 

C. Tutorial Membuat Live Usb Linux Mint 14 "Nadia" di Windows 

Dalam tutorial ini saya akan membuat Live Usb Linux Mint 14 "Nadia" menggunakan LiLi atau 
Linux Live Usb Creator. Untuk program lain seperti Unetbootin Insya Allah akan dibuat di lain 
waktu. 



1 . Silahkan download Iso Image dari Distro Linux yang Anda Inginkan. Dalam tutorial ini saya 
menggunakan Linux Mint 14. Kunjungi link ini http://www.linuxmint.com/edition.php?id=117 
saya memilih Cinnamon 32-bit. 



t LinuK Mint L4 "Nadia" - Cinnamon (32-bit) - Linu* Mint - Mozilla Firefox 
File Edit View Histnry Eookmarks Tools Help 



Linu* Mint 14 "Nadia" - Cinnamon (32-b... | + | 
■ 'Cr, . . .. linuxmint.com/edition. php?id=117 



Home Community Download Services 



Project 



LinuxMint15 Linux Mint Debian AUversions Documentation Buy CDs 



Linux Mint 14 "Nadia" - Cinnamon (32-bit) 
Information about this edition 

Madia 
Cinnamon (32-bit) 
Cinnamon 
DVD 
B 79MB 

21 6530aeaf7bUae75369ffaaffafeQ7 
Release Notes 
Announcement 




f r om freedom came elegante 



* O 



■nate Participate Download 



]Q 



0Eu 



Sponsors 



O 



OPERA 

software 



Silahkan turun kesebelah bahwa dan pilih tempat download yang paling dekat atau (jika faham) 
pilih yang paling cepat. Saya memilih dari situs Kambing UI, bisa langsung menggunakan link 
ini http://kambing.ui. ac.id/iso/linuxmint//stable/14/linuxmint- 14. l-cinnamon-dvd-32bit.iso 

Download berlangsung. 



^ i & i 



linui: Mint 14 "Nadia" - Cinnamon [32-bit) - Linux Mint - Mozilla Firefon 
Rle Edit View History Bookmarte Tools Help 
| 'E LinifK M"tntl4 "Madia" - Cinnamon (32-b,,. | + | 
"v' ■ W'Ww.linLimnint.com.-'ecIition.phpiid-lU 




Home Community Download Services Project 



Linux Mint 15 Linux Mint Debian Aitversions Documentation Buy CDs 



Linux Mint 14 "Nadia 11 - Cinnamon (32-bit) 
Information about this edition 

Nadia 
Cinnamon (32-bit) 
Cinnamon 
DVD 
S79MB 

21 &5308eaf7bl4ae75369ffaaffafe07 
Releaae Notes 
Announcement 
Torrent 




linuxmint-14.l-cinnamon-dvd-32bit.is 



36 minutes remaining — 4.8 of 879 MB 



Show Ali Downlcads- 



* O 



Donate Participate Download 



Sponsors 



O 



OPERA 

software 



Jika proses download ingin stabil, bisa di pause dan bisa dilanjutkan kembali, silahkan 
menggunakan Download Manager. Saya menggunakan FDM (Free Download Manager). 



Caranya: copy link download di Firefox kemudian paste di FDM (Free Download Manager). 

Download dari sini http://www.freedownloadmanager.org/download.htm . 

Caranya: 

- klik kanan proses download di firefox (lihat gambar diatas), pada pop up yang 
muncul klik tulisan "Copy download link". 



Linu* Mint 14 "Nadia" - Cinnamon [32-bit) - Linu* Mint - Mozilla Firefo: 
File Edit View History Bookmarks. Toolr. Help 
j Linirc Mintl4 "Nadia" - Cinnamon [32-b... | + | 



LinuxMint15 Linux Mint Debian Atlversions. Documentation. Buy CDs 




Linux Mint 14 "Nadia" - Cinnamon (32-bit) 



Information about this edition 




Cinnamon 
DVD 
879MB 

2 1 6530Seaf7bl 4ae75369ffaaffafe07 
Releaae Notes 
AnnciuncErnent 
Torrent 



- buka FDM, klik tombol "Add Download" (icon berwarna biru dengan tanda plus) 



- I 3 \m£ij 



3 Free Download Manager 



lads Options Tools Help 



Tip If you want FDM to dc/.niosd fiies one by one, setttie maximum number of running downloads to 1 in Settings Do.'.nlosds Network. or didu here , 



SI 



+ ... i 

s 



oads Flash video c 
Not completed+Rei 
Ali dc.-.vnloflds (5) 
m Musk 
» Otherfl] 

* Video 
Filter; 

f Complete 

■ Stopped 
B Scheduled 
History 

RecycleBin 



woi | Tontnti |'> | 



•* uh,,, kdf 4 d.-si.i<.|».f^fi an?,,-.. 

V' LibreOffice_4.1,l_Win_3i86,msi 

V' LibreOfficePartable_41.l_MultilingijalAII.paf.ejie 

•+ Apache_OpenOffit:e_4.0.1_Win_K86Jnstall_en-US.E 



Cvwn ^t«cc 

4^61 ... vxv. \Q)h Mb. 
y= ino- [ r .7" : mf.| 

205 MB 100% |205 MB] 
159 MB 100% [159 M B] 
137 MB 100% [137 MB] 



Sctionj Spucu 
C/2C 

0/21 
0/23 
0/23 



11 Log I 



1 ed i a p revi ew/c o nvert u p i n i o n s 



Information 



- paste di kolom URL (sebetulnya tidak usah dipaste karena secara otomatis sudah dipaste 
oleh sistem), klik "OK". 




[_] User name and password are required 

User: Password: 



Download type: 

Grou P : | Software 

Save 1o folder: 
O:\download sep 2013\ 
[7] Generate a file name automaticalr/ 

Comment: 



Start 

Automatically 

Manualfy 
O Schedule H 



I I Plaee download at the iop of ihe list 



Query size 



OK 



Cancel 



Proses download sedang berjalan 



[0%] - linuxmint-14.l-cinnamon-dvd-32bit.i50 



URL: 
Saved in: 
Rle size: 

Resume support: 

h 



http://kambing.ui ac.idyisoyiinuxmint//stable/14j 

O:\download sep 2D13^Jinuxmint-14.1-cinnamon-dvd-32bit.i 

S79MB 

Yes 



Downloaded : 0% [2206 KB) 

Speed: 61.1 KB/s 

Time remaining: 04:05:06 

O Launch download when it is completed 

F71 Oose this dialog when download is completed or stopped 



Hide 



Open folder 



Stop 



Kalau Anda tidak tahu dimana hasil download tersimpan, silahkan klik kanan file yang sedang di 
download, pilih "Open Folder", Anda akan menemukan file ISO Images tersebut. 



a> s - I 



Jl Free Download Manager 



File View Download:- Options Tool; Help 



'J vol : S'-i ■■■ -v ■■ "'iri r_.--fz ;.'-.£. 
Download: | Flash vi 



imber of mnning download? to I Se;i -igs PcMiloaas ' ler.-.'ork, or dick here . 



jad: T 



El 



, m Not completed+Rei 

Alldownloads(6] 

■W Mu si c 
* OtherO.) 
■*■ Software 15) 
m Video 
FfHers 

V Complete 
■f+ In progres: 
■ ■ Stopped 
I I Schedulecl 
+ ■ _| History 
■ j' FteeycleEin 



Fil 




Size 


Dc'.-.nksded Time 


... Sect 


V 


abmc-lZ.l.ei.e 


45.6 1 ... 


100% [49.6 MB] 


0/20 




a rh h :_KD E_4_d esktop . i6S6-0 JtX2,iso 


575 MB 


100% [575 MB] 


0/25 


y' 


Li-b re Off i c e_4 J; ,1_W i n_*8&, m si 


205 MB 


100% [205 MB] 


0/21 


V 


LibreDHicePortable_41.l_MjltilingualAK.paf.Hte 


159 MG 


100% [159 MB] 


0/23 


v 


Apache_OpenOffice_4,0,l_Win_iiS6_in5talLen-US, 


ae 137 MB 


100% [137 MB] 


0/23 



«I ld, fi 



1 1 '; J Opin 



Time 


Date 


Inform 






* 02:49:0J . 


29/11/34 


[Sertio 


T\ 


Downioading 


* 02:49:07 . 


29/11/34 








» 02:49:1^ . 


29/11/34 


[Sertio 


a] 


Started 


* 02:49:1^ . 


29/11/34 


[Sertio 


8] 


□ ownloading 


* 02:49:lf . 


29/11/34 


Creatin 


|IK 




* 02:49:2; . 


29/11/34 


[Sertio 


9] 


Started 


* 02:49:2i . 


29/11/34 


[Sertio 


■3] 


Down 1 □ a d i n g 


* 02:49:22 . 


29/11/34 


Creatin 


ine 





■ 



62.1 KB/s; B/s 



File yang Anda download bentuknya berupa .ISO atau ISO Image. Anggap proses download 
sudah selesai. Dan file ISO Images Linux Mint 14 sudah berada di hardisk. 

2. Buka Lili (Linux Live USB Creator). Download dari sini http://www.linuxliveusb.com/en/download . 

Pilih USB Flashdisk yang akan Anda gunakan, masukan ISO Images Linux (cari di folder 
yang tadi Anda temukan. 




Silahkan menunggu, LiLi akan memverifikasi apakah ISO images Linux yang Anda masukan 
sudah didukung oelh LiLi atau belum. Jika belum, proses tetap bisa dilanjutkan, biasanya dia 
akan memperlakukan Iso Images tersebut seperti versi lama dari Distronya. Contoh: jika Anda 
memasukan Linux Mint 15 Olivia dan belum di support, maka proses tetap berlangsung tapi Lili 
akan memperlakukanya seperti Linux Mint 14 Nadia yang sudah didukung. 

Keterangan lain: 

-Persistent mode: jika Anda menggunakan fitur ini maka semua perubahaan saat live USB 
digunakan akan disimpan ke flashdisk (seperti di Puppy Linux). Fitur ini tergantung dari ISO 
images yang Anda download, apakah mendukung atau tidak. 

-format : jika opsi ini di ceklis maka data yang ada di flsahdisk akan hilang. Jika tidak di ceklis 
maka data tidak akan terganggu walau flashdisk digunakan untuk live USB Linux. 



3. Jika verifikasi sudah selesai (lihat gambar sebelah kiri!), silahkan klik icon halilintar disebelah 
kiri bawah untuk memulai proses pembuatan Live USB. Silahkan menunggu, tidak lama, sesuai 
dengan kafasitas ISO Images dan Spesifikasi komputer Anda. 

Jika sudah selesai, tulisan disamping icon halilintar akan berubah menjadi "Your Linux Live Key 
is Now Up and Ready" (lihat gambar sebelah kanan!) 




Jika saat proses pembuatan Live Usb Linux Anda terhubung ke Internet, biasanya LiLi akan 
langsung membuka situsnya. Lihat gambar dibawah! 



^ Using your LiniKLiive USB Key - Mozilla Firefcra 
File Edit View History Bcckmarltt lools Help 



Linaji M irit 14 "Nadia" - Cinnamon [3,., I ^ Using your LinuitLrve USB Key 



^» www.linijsliveijsb.corri.'rielpy'gijide/usirg-lil 



"V |inUX||VB 

USB BRjqpDlL 

■ Features i Help ■ Blog 

I Aguidedtour I FAQ & Gurde I Seaytuned 




Home > Help - User's Cuide Using your LinuxLive: USB Key 

Your LinuKLive USB key should now be ready! I h, irik yon for using LinuxUve USB Creator. 

Don'i forget to share LiLi with your Friends if you liked it :-) [J Suka & .- rt ' »Tweet ;77B] |% +1 \ -[ 2.5k | 

Before going any funher, properly uriplugi your USB device then reconnect ii. This wiil force Windows to check rhe autorun of rhe key 
and update the icon. 

You now have two possibilrties: the first one is to boot yo ur Linux directly in Windows (-virtual ization), the second one being to boot 
your PC from your LinuwLive USB key. 

y' In both methods, it is exactly the sarne Linu* that is booted, 



Al-hamdulillah. Selesai. Semoga bermanfaat. 



